Apa itu Margin Call Trading 


Margin Call adalah istilah dalam trading forex dan saham yang mengacu pada sebuah peringatan dari broker 
bahwa eguity (modal) dalam akun trading kamu sudah terlalu rendah dan berisiko mengalami kerugian 
besar. Ini berarti kamu harus segera menambah dana atau menjual beberapa posisi untuk memperbaiki rasio 
eguity dan margin. Jika kamu tidak mengambil tindakan, broker kamu mungkin akan membatasi atau 
menutup posisi trading kamu untuk membatasi kerugian kamu. 


Cara Menggunakan Fitur Margin Call 
Untuk menggunakan fitur margin call, berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat kamu ikuti: 


Pahami persyaratan margin: Pastikan kamu memahami persyaratan margin dari broker kamu dan berapa 
banyak dana yang harus kamu simpan sebagai jaminan. 


Monitor posisi trading kamu: Pastikan kamu selalu memantau posisi trading kamu dan bagaimana mereka 
mempengaruhi rasio eguity dan margin kamu. 


Jaga agar eguity kamu tidak terlalu rendah: Usahakan untuk tidak membiarkan eguity kamu terlalu rendah, 
karena ini dapat menyebabkan margin call dari broker kamu. 


Ambil tindakan segera: Jika kamu menerima margin call, ambil tindakan segera untuk memperbaiki rasio 
eguity dan margin kamu. Ini bisa berupa menambah dana atau menjual beberapa posisi trading kamu. 


Memahami risiko: Ingatlah bahwa trading forex dengan margin membawa risiko yang lebih besar dan 
harus dilakukan dengan hati-hati. Pastikan kamu memahami risiko dan memiliki strategi yang memadai 
untuk mengatasi situasi yang tidak menguntungkan. 


Catatan: Cara menggunakan fitur margin call mungkin berbeda-beda tergantung pada broker kamu, jadi 
pastikan kamu membaca dokumentasi dan memahami bagaimana fitur ini bekerja pada platform trading 
kamu. 


Cara Membaca Level Margin Call 
Untuk membaca level margin call, berikut adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan: 


Rasio Eguity dan Margin: Level margin call biasanya ditentukan berdasarkan rasio eguity dan margin. Rasio 
eguity adalah jumlah dana yang kamu miliki dalam akun trading kamu dibagi dengan margin yang 
dibutuhkan. Banyak broker menetapkan level margin call pada saat rasio eguity mencapai 1006 atau 
kurang. 


Platform Trading: Platform trading yang kamu gunakan mungkin menampilkan level margin call dalam 
bentuk persentase atau nilai nominal. Pastikan kamu memahami bagaimana level margin call ditampilkan 
pada platform kamu. 


Peringatan: Beberapa platform trading akan menampilkan peringatan visual atau melalui email jika rasio 
eguity kamu mencapai level margin call. Pastikan kamu mengaktifkan peringatan ini agar kamu dapat segera 
mengambil tindakan. 


Dokumentasi Broker: Dokumentasi broker kamu mungkin menjelaskan bagaimana level margin call dihitung 
dan bagaimana kamu dapat memantau posisi trading kamu. Baca dokumentasi ini untuk memahami 
bagaimana level margin call bekerja pada platform trading kamu. 


Catatan: Level margin call mungkin berbeda-beda tergantung pada broker kamu, jadi pastikan kamu 
membaca dokumentasi dan memahami bagaimana level ini ditentukan pada platform trading kamu. 


Cara Mengatasi Terkena Margin Call 
Untuk mengatasi terkena margin call, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kamu lakukan: 


Tambahkan dana: Salah satu cara untuk mengatasi terkena margin call adalah dengan menambahkan dana 
ke akun trading kamu. Ini akan memperbaiki rasio eguity dan margin kamu dan membantu mencegah 
margin call. 


Tutup posisi trading: kamu juga bisa menutup beberapa posisi trading kamu untuk memperbaiki rasio eguity 
dan margin. Ini bisa dilakukan dengan menjual posisi yang sedang rugi atau membatasi kerugian kamu 
dengan menggunakan stop loss. 


Gunakan leverage yang lebih rendah: kamu juga bisa mengurangi risiko terkena margin call dengan 
mengurangi leverage yang kamu gunakan. Ini akan membutuhkan lebih banyak modal untuk membuka 
posisi trading, tetapi juga akan membantu mencegah margin call. 


Atur posisi trading kamu: Pastikan kamu memantau posisi trading kamu dan memastikan bahwa mereka 
sedang menguntungkan. Jika ada posisi yang sedang rugi, pertimbangkan untuk menutup posisi tersebut 
sebelum situasi memburuk. 


Pahami risiko: Ingatlah bahwa trading dengan margin membawa risiko yang lebih besar dan harus dilakukan 
dengan hati-hati. Pastikan kamu memahami risiko dan memiliki strategi yang memadai untuk mengatasi 
situasi yang tidak menguntungkan. 


Catatan: Cara mengatasi margin call mungkin berbeda-beda tergantung pada situasi kamu, jadi pastikan 
kamu mempertimbangkan semua opsi dan membuat keputusan yang tepat untuk situasi kamu. 


Keuntungan Menggunakan Margin Call 
Berikut adalah beberapa keuntungan dari menggunakan margin call: 


Leverage: Margin call memungkinkan kamu untuk mengakses leverage yang lebih besar dan membuka 
posisi trading dengan modal yang lebih kecil. Ini memungkinkan kamu untuk memperoleh potensi 
keuntungan yang lebih besar dari investasi kamu. 


Fleksibilitas: Menggunakan margin memungkinkan kamu untuk membuka posisi trading dengan modal yang 
lebih kecil dan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam hal ukuran posisi trading. 


Efisiensi: Menggunakan margin call memungkinkan kamu untuk memanfaatkan potensi keuntungan dalam 
jangka pendek dan membuat keputusan investasi yang cepat dan efisien. 


Diversifikasi: Dengan menggunakan margin, kamu dapat membuka posisi trading dalam berbagai pasar dan 
aset yang berbeda, sehingga memungkinkan kamu untuk diversifikasi portofolio kamu dan memperkedil 
risiko. 


Catatan: Meskipun margin call memiliki beberapa keuntungan, juga harus diingat bahwa menggunakan 
margin membawa risiko yang lebih besar dan harus dilakukan dengan hati-hati dan strategi yang memadai. 
Pastikan kamu memahami risiko dan memiliki perencanaan yang memadai sebelum memutuskan untuk 
menggunakan margin call. 


Kapan Terkena Margin Call 
kamu akan terkena margin call ketika jumlah eguity akun trading kamu jatuh di bawah tingkat yang 
ditetapkan oleh broker kamu sebagai tingkat minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi 


trading yang sedang terbuka. Ini berarti bahwa kamu tidak memiliki cukup modal untuk mempertahankan 
posisi trading kamu dan harus menambahkan modal atau menutup posisi untuk mencegah kerugian lebih 
lanjut. 


Margin call biasanya terjadi ketika pasar bergejolak dan posisi trading kamu mengalami kerugian besar. Ini 
juga bisa terjadi jika kamu menggunakan leverage yang terlalu tinggi dan membuka posisi trading yang 
terlalu besar untuk modal kamu. 


Untuk mencegah terkena margin call, penting untuk memantau posisi trading kamu secara berkala dan 
memastikan bahwa rasio eguity dan margin kamu selalu dalam batas yang wajar. kamu juga bisa mengatur 
stop loss dan menambahkan dana ke akun trading kamu untuk memperkuat posisi kamu. 


Artikel hanya memberikan informasi dan edukasi terkait margin call, apabila Anda ingin trading pastikan 
melalui platform yang resmi terdaftar di BAPPEBTI, ICDX , dan ICH. Karena broker forex dikatakan aman jika 
sudah mengikuti dan terdaftar di BAPPEBTI. Semoga bermanfaat :) 


